TUTORIAL MEMBUAT PROJECT SCHEDULE 

Dengan menggunakan PRIMAVERA P6 ® 


Revisi:0 

Tanggal: 28 Agustus 2019 


Hadinata.co.id 


Pag e 1 of 44 


PENGANTAR 


Project schedule adalah salah satu alat bantu untuk mengelola constraint project berupa scope, time, 
dan cost. Dengan menggunakan project schedule, aktivitas atau pekerjaan dapat bukan hanya dapat 
dikontrol dengan baik, tetapi juga dapat dikomunikasikan dengan baik. 

Ada banyak pilihan aplikasi untuk membuat project schedule, salah satu aplikasi yang terkenal dan 
banyak digunakan di proyek skala besar adalah Primavera P6®. Ini disebabkan karena 
kemampuannya untuk menghandle aktivitas proyek dengan skala besar. 

Tutorial Membuat Project Schedule dengan menggunakan Primavera P6 ini dibuat berdasarkan 
pengalaman penulis mengelola proyek dan memberikan pelatihan Primavera P6. 

Buku ini difokuskan untuk memandu anda langkah demi langkah untuk membuat project schedule. 

Buku tutorial ini dikelompokan kedalam tiga bagian yaitu: 

Bagian Pertama 

• Menjelaskan langkah-langkah untuk menginstali Primavera P6 ®. 

• Menjelaskan bagaimana cara membuat EPS, OBS, Project, dan WBS 

Bagian Kedua 

• Menjelaskan bagaimana cara membuat aktivitas dan membuat relationship 

Bagian Ketiga 

• Menjelaskan konsep Critical Path di Primavera P6®, dan Progress Line. 

• Menjelaskan Tools yang ada di Primavera, seperti Import, Export, dsb. 

• Tips penggunaan schedule 

Setiap Bagian dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 1 hari. Secara total konten di buku ini 
dirancang untuk diselesaikan dalam waktu 3 hari. 

Informasi lengkap tentang penulis dapat ditemukan di halaman Hadinata.co.id . 

Anda dipersilahkan untuk bebas menggunakan dan menyebarkan ebook atau buku ini. Saran dan 
kritik terhadap buku ini dapat dialamatkan ke alamat email taufik@hadinata.co.id. 

Semoga bermanfaat dan selamat mempelajari Primavera P6@. 


Manila, 29 Agustus 2019 


Taufik Hadinata 


Hadinata.co.id 


Pag e 2 of 44 



DAFTAR ISI 


Pengantar.2 

Daftar Isi.3 

Bagian Pertama.4 

1.1 Installation.5 

1.1.1 Installation.5 

1.2 Pengenalan Primavera P6®.7 

1.2.1 Pengenalan interface Primavera P6®.7 

1.3 Pendefinisian EPS, OBS, PROJECT, WBS.9 

1.3.1 Enterprise Project Structure (EPS).9 

1.3.2 Organization Breakdown Structure (OBS).10 

1.3.3 Project.11 

1.3.4 Work Breakdown Structure (WBS).12 

1.3.5 Pendefinisian Kalender (Calendars).14 

Bagian Kedua.17 

1.4 Definisi Activities dan Relationship.18 

1.4.1 Creating Activities.18 

1.4.2 Define activity codes.19 

1.4.3 Assign activity Codes.22 

1.4.4 Define Relationship.23 

1.4.5 Lag and Float.24 

1.5 Scheduling.25 

1.5.1 Basic Scheduling.25 

1.5.2 Assign Constraint.25 

1.5.3 Establish Project Baseline.26 

1.5.4 Update Schedule.30 

1.5.5 AppIyActual.31 

Bagian Ketiga.33 

1.5.6 Critical Path & Float.34 

1.5.7 Progress Line.35 

1.6 Tools.36 

1.6.1 Export dan Save .XER.36 

1.6.2 Import ,XER.38 

1.6.3 Import .mpp.39 

1.6.4 lmport.xls .39 

1.7 Tools.40 

1.7.1 Customizing Layout.40 

1.7.2 Saving Layout.41 

1.7.3 Printing Layout.42 

1.7.4 Grouping and Shorting.43 

1.8 Tips Scheduling.44 


Hadinata.co.id 


Pag e 3 of 44 











































Hadinata.co.id 


Pag e 4 of 44 








BAGIAN PERTAMA 


1.1 Installation 

1.1.1 Installation 

Berikut adalah langkah bagaimana melakukan Setup Primavera P6 Professional R.8.3.3. 


Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup 


X 


ORACL6 

PRIMAVERA 


Welcome to the Primavera P6 
Professional R8.3.3 Setup Wizard 


The Setup Wizard will instali Primavera P6 Professional 
R8.3.3 on your Computer. ClickNext to continue or Cancel to 
exit the Setup Wizard. 


[ Next | f Cancel 




Gambar 1 Installation 


^ Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup — □ X 

Choose Setup Type ORACL6' 

Choose the setup type that best suits your needs PRIMAVERA 


I Typical | 

Choose this option to instali or upgrade only the P6 Professional application, 
fbr use with an existing EPPM or Professional database. 

Standalone 

Choose this option to instali or upgrade the P6 Professional application and 
database on this Computer. For new installations, contains an option to 
populate the database with sample data. 

Advanced 


Choose this option to select which advanced components will be installed or 
to change the installation location. 

Database Only 

Choose this option to instali Orade XE and the P6 Professional database fbr 
an existing installation of P6 Professional. 


Back Cancel 


Gambar 2 Choose Setup Type 


Pilih Standalone > Next 


Hadinata.co.id 


Pag e 5 of 44 























Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup 

X 

Oracle Express Edition Instali 

ORACLE' 

Please create a password for your Orade XE database 

PRIMAVERA 


Ensure that all prerequisites in the Standalone Installation Guide have been met 
before you attempt to instali P6 Professional. Click HELP to open the Standalone 
Installation Guide. 

Caution: You must remember this password because it will be used as the password 
fbr the Orade XE system user, all default database users, and the application 
admin superuser created during installation. The password will also be used fbr 
future installations and fbr contacting Orade Support. 

Password 


Confirm Password 


The password must be between 6 and 30 characters, begin with a letter, and 
contain at least one number. Valid characters are letters, numbers, and 
underscore. Spaces are not allowed. 


Help | Next Cancel 


Gambar 3 Password Oracle XE database 


Masukan password dengan ketentuan 6-30 karakter, diawali dengan huruf, dan mengandung 
setidaknya satu buah karakter nomor. 

Contoh: administrator! 23 

Tidak diperkenankan menggunakan spasi. 

Masukan password dan kemudian ulangi > Next 


j§) Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup X 

Sample Data ORACL6' 

Select whether you want to instali sample dataabase PRIMAVERA 


Please select if you want to instali sample data. 


0 Indude sample data 


Help Badc || Next Cancel 


Gambar 4 Instali sample data 


Dapat di pilih Include sample data, (jika ingin menginstali berikut sample data) kemudian > Next. 


$ Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup 


X 


Ready to instali Primavera P6 Professional R8.3.3 


ORACLE' 

PRIMAVERA 


Click Instali to begin the installation. Click Badc to review or change any of your 
installation settings. Click Cancel to exit the wizard. 


Badc Instali Cancel 


Gambar 5 Instali Primavera P6 


Hadinata.co.id 


Pag e 6 of 44 














































Pilih Instali > Selesai. 


Primavera P6 Professional R8.3.3 Setup 

Installing Primavera P6 Professional R8.3.3 


- □ X 

ORACLE 

PRIMAVERA 


Please wait while the Setup Wizard installs Primavera P6 Professional R8.3.3. 

Status: Validating instali 


Gambar 6 Progress Installation Primavera P6 


File Edit View Eroject Enterprise lools 


Users... 

Security Profiles... 


& 

Admin Categories... 
^ Currencies... 


Financial Periods... 


Gambar 7 Menu Admin > Admin Preferences 



Gambar 8 Dialog Admin Preference > Industry Selection 


1.2 Pengenalan Primavera P6® 

1.2.1 Pengenalan interface Primavera P6® 


Hadinata.co.id 


Pag e 7 of 44 








































2.Toolbar 



Gambar 9. Tampilan Primavera P6® 


S Primavera P6 Professional R8.3.5 : EC00515 (City Center Office Building Addition) 
File Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


:© i 


i m 


w W Lili'- 0 T’ I 


Projects | Acth/ities 



£] EC00530 
LD EC00501 
LD EC00610 
LD EC00620 
I CLI EC00630 
I :+ > Energy 
I + > Manufacturing 
I + > ProdDev 
I + > Corporate 
1- 0 IT 


City Center Office Building Adc 71 


Nesbid Building Expansion 
Haitang Corporate Park 
Harbout Pointe Assisted Livinc 
Juniper Nursing Home 
Saratoga Senior Community 

Energy Services 
Manufacturing 
Product Developmei 
Corporate Programs 
Information Technoli 


Gambar 10. EPS, Project Aktif 


Q Primavera P6 Professional R8.3.5 : EC00515 (City Center Office Building Addition) 
File Edit View Project Enterprise Jools Admin Help 


j® ^ 


.r. . 


^ ,11’ 0 ’ QE’ 


Projects WBS | Act'rvities 


1 V Layout:WBS 

WBSCode 

| WBS Name 

| Total Activities | 

EC00515 

City Center Office Building Addition 

71 Hi 

% EC00515.D8.E 

Design and Engineering 

5 

% EC00515.Found 

Foundation 

10 

l§j EC00515.Structure 

Structure 

8 

H% EC00515.Mechanicals 

Mechanical/Electrical Systems 

19 

% EC00515.Mechanical$.Lift$ 

Elevator 

2 

rj EC00515.Mechanicals.HVAC 

HVAC 

11 

EC00515.Mechanicals.Systems Plumbing and Electrical 

4 

B% EC00515.Ex-Finish 

Exterior Finishes 

12 

rj E C00515. E K-Finish. B rick 

B rick 

7 

% EC00515.Ex-Finish.Roof 

Roof 

1 

% EC00515.Ex-Finish.Win 

Doors and Windows 

2 

1=1% E C00515.1nt-Finish 

Interior Finishes 

17 

% E C00515.1 nt-Finish. Fixtures 

Plumbing and Lighting Fixtures 

2 

% E C00515.1 nt-Finish. Coverings 

Floor and Carpeting 

7 

% EC00515.lnt-Finish.Carp 

Carpentry 

2 

% EC00515.Int-Finish.Paint 

Paint 

1 


Gambar 11. Work Breakdown Structure (WBS) 


Hadinata.co.id 


Pag e 8 of 44 































































‘EGHB! ‘ IS 4? 


Gambar 12. Project Aktif 


1.3 Pendefinisian EPS, OBS, PROJECT, WBS 

1.3.1 Enterprise Project Structure (EPS) 

Pilih Menu Enterprise > Enterprise Project Structure, sehingga muncul dialog seperti di bawah. 

Q Primavera P6 Professional R8.3.5 : (No current project) — S X 



Gambar 13. Menu Enterprise > Enterprise Project Structure 


Hadinata.co.id 


Pag e 9 of 44 















































Q Enterprise Project Structure (EPS) 


Display: EPS 
EPS D 

E 

<> E&C 
Energy 
Manufacturing 
B<*. ProdDev 

ProdProgl 
ProdProg2 
Corporate 
In-flight 
<>. Pipeline 

1=1^ rr 

\~ 4 > LOBI 
<► LOB 2 


; | EPS Name 


Engineering & Construction 
Energy Services 
Manufacturing 
Product Development 
Product Program 1 
Product Program 2 
Corporate Programs 
In-flight Projects 
Proposed Opportunties 
Information Technology 
Line of Business 1 
Line of Business 2 


EPS D EPS Name 

|Enterprise |AII Initiatives 


Responsible Manager 
Enterprise 


lis 

Clo e 

n 


* 

Add 


X 

Delete 

4 

Cut 


% 

Copy 



Paste 


i 

▲ 


▼ 


® Help 


Gambar 14. Dialog Pembuatan EPS 


Pilih Add untuk menambahkan, pilih tanda panah 


untuk menggeser posisi. 


Untuk tutorial ini, sebagai contoh dibuat nama perusahaan BAMA. 
Buatlah sebuah EPS BAMA, sehingga seperti tampilan gambar di bawah. 


S Enterprise Project Structure (EPS) 


B Enterprise 
E&C 
Energy 
Manufacturing 
ProdDev 
ProdProgl 
ProdProg2 
B<> Corporate 
i In-flight 
PipeBne 

rr 

\+ LOB 1 
<► LOB 2 


Engineering & Construction 
Energy Services 
Manufacturing 
Product Development 
Product Program 1 
Product Program 2 
Corporate Programs 
In-flight Projects 
Proposed Opportunties 
Information Technology 
Line of Business 1 
Line of Business 2 




EPS D _ EPS Name 

|bama |bama 


Responsible Manager 

[5. Enterprise ~] 


Gambar 15. EPS BAMA 

1.3.2 Organization Breakdown Structure (OBS) 

Pilih Menu Enterprise > OBS, sehingga muncul dialog seperti di bawah. 


File Edit View Project Tools Admin Help 


Projects 

Enterprise Project Structure... 

[fcj] Tracking 
£ Project Portfolios... 


£ Resources... 

^ Roles... 




S.' Resource Codes... 
r ' Project Codes... 

Activity Codes... 

S User Defined Fields... 

Calendars... 

Resource Shifts... 

Lr 1- ] Activity Step Templates... 

s Cost Accounts... 

jjyy Funding Sources... 

[/,. Resource Curves... 

External Applications... 


Gambar 16. Menu Enterprise > OBS 


Hadinata.co.id 


Page 10 of 44 
























































Gambar 17. Dialog OBS 


1.3.3 Project 

Pilih Menu File > New (atau dengan shortcut Ctrl+N), atau icon pada toolbar. Sehingga muncul 
dialog seperti dibawah ini. 




Gambar 19. Dialog New Project 

Pilih EPS BAMA > Next > Masukan Project ID, dan Project Name 
Masukan Project ID : BM 

Project Name : Project BAMA 

Kemudian Next, tentukan Project Start dan End Dates 
Project Planned Start :8Jan2018 
Must Finish by : 30 April 2018* 


Hadinata.co.id 


Page 11 of 44 























































Tips: 


Tidap perlu khawatir dengan tanggal Must Finish by, hal ini dapat diubah 

4 w 

i 

kemudian. 

L 

Must finish by date, akan berpengaruh terhadap perhitungan Total Float dan 

IL 

Critical Path ! 



Gambar 20. Project Start and End Dates 


Pilih Next > Finish 

(Opsi mengisikan responsible Manager dan rate dilewatkan) 

Selamat, anda telah berhasil membuat sebuah project baru dengan Project ID BM 

1.3.4 Work Breakdown Structure (WBS) 

Pilih Menu Project > WBS, atau icon di toolbar. 



Hadinata.co.id 


Page 12 of 44 




















Pada tahap ini, kita akan membuat WBS sebagai berikut: 

Tabel 1 WBS Code 


Level 

WBS Code 

WBS Name 

0 

BM 

Project BAMA 

1 

BM.1 

Milestone Proyek 

1 

BM.A 

Desain 

2 

BM.A1 

Desain Sipil & Struktur 

2 

BM.A2 

Desain MEP 

2 

BM.A3 

Desain Arsitektural 

1 

BM.B 

Pengadaan 

2 

BM.B1 

Permintaan Penawaran 

2 

BM.B2 

Pembelian & Pengiriman 

1 

BM.C 

Konstruksi 

2 

BM.C1 

Konstruksi Struktur 

2 

BM.C2 

Instalasi MEP 

2 

BM.C3 

Pekerjaan Arsitektural 


Sehingga tampilan seperti dibawah ini 


S Primavera P6 Professional R8.3.5 : BM (Project BAMA) 


File Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


j l e> 1 ^ - : B Ivl V an T j flfia E2 I “ ll’ ® 


fi» 

a 

d 


WBS 

Act'rvities WBS I Resources | Projects | 


v Layout: WBS 


O 

z 

0 

s 


s 

i 

I 


WBS Code 

WBS Name 

□ fc BM 

Project BAMA 

1^ BM.1 

Project Milestone 

BM.A 

Desain 

^ BM.A.1 

Desain Civil & Structure 

% BM.A.2 

Desain MEP 

IJj BM.A.3 

Desain Arsitektural 

- rjj BM.B 

Pengadaan 

BM.B.1 

Permintaan Penawaran 

% BM.B.2 

Pembelian & Pengiriman 

EM1 BM.C 

Konstruksi 

1^ BM.C.1 

Konstruksi Struktur 

IJ, BM.C.2 

Instalasi MEP 

% BM.C.3 

Pekerjaan Arsitektural 



Gambar 22 Tampilan WBS yang dibuat 

Apabila dipindahkan kedalam tampilan Activity, akan tampak seperti gambar dibawah ini. 


Hadinata.co.id 


Page 13 of 44 

































Q Primavera P6 Professional R8.3.5 : BM (Project BAMA) 

File Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


j © . I a S 1° N« 


, B fc E IJ£ 


* 

a 

a 

£3 

£ 

g 

y 


S 


Activities 

Activities I 'VBS j Resources | Projects | 


v Layout: Classic Schedule Layout 


Activity D 


Activity Name 


Project BAMA 


i* Project Milestone 
I - Desain 

Desain Civil & Structure 
% Desain MEP 
% Desain Arsitektural 
|-«1 Pengadaan 

Permintaan Penawaran 
Jsj Pembelian & Pengiriman 
E % Konstruksi 

Konstruksi Struktur 
% Instalasi MEP 
% Pekerjaan Arsitektural 


Filter: AIIActrvitie 
OriginalDura 


Gambar 23 Tampilan WBS dalam activity 


'9 


Tips: 

«4 

Perlu diingat, jika menghapus sebuah WBS, hal ini tidak dapat di undo atau 

d> 

w 

i 

dibatalkan. Semua aktivitas yang berada didalamnya akan terhapus. Waspadalah 
waspadalah ! 


1.3.5 Pendefinisian Kalender (Calendars) 
Pilih Menu Enterprise > Calendars 


File Edit View Eroject Tools Admin Help 


^ Projects 

Enterprise Project Structure... 

Ibil Tracking 

Project Portfolios... 


^ Resources... 

^ Roles... 

PB. OBS... 

Resource Codes... 

§ Project Codes... 

Activity Codes... 

S User Defined Fields... 



m Resource SWffts... 


r r r ] Activity Step Templates... 

s Cost Accounts... 

Funding Sources... 
l'i. Resource Curves... 

External Applications... 


Gambar 24 Menu Enterprise > Calendars 


Hadinata.co.id 


Page 14 of 44 


























Gambar 25 Tampilan Dialog Calendars 


Pada kali ini, kita akan membuat kalender proyak dengan hari kerja 6 hari kerja / 8 jam sehari. 


■O' Adil 


Tambahkan calender dengan memilih tombol 
Kita akan memilih Copy Calendars dari Default Corporate - Standard Full Time untuk kemudian 



kita modifikasi, pilih select . Setelah muncul, beri nama Kalender Proyek, dan jadikan default. 
Sehingga tampilannya seperti dibawah. 



Gambar 26 Dialog Calendars yang telah ditambahkan 
Setelah tersedia, pilih tombol Modify. 

Berikut adalah hari libur yang perlu dimasukan kedalam Kalender Proyek. 

Tabel 2 Hari Libur Nasional Bulan Januari - April 2018 


No 

Tanggal 

Keterangan 

1 

1 Januari 

Tahun Baru Masehi 

2 

16 Februari 

Tahun Baru Imlek 

3 

17 Maret 

Hari Raya Nyepi 

4 

30 Maret 

Jumat Agung 

5 

14 April 

Isra Mi’raj 


Hadinata.co.id 


Page 15 of 44 





































Gambar 27 Tampilan kalender yang akan diubah 


Untuk menjadikan hari kerja, tinggal memilih tanggal yang akan diubah, kemudian tekan tombol 
® “° rk , untuk menjadikannya hari libur, tekan tombol * : ' . Setelah selesai, tekan tombol 




y 

OK 


Berikut adalah tampilan bulan yang telah diubah hari kerja dan hari liburnya. 

Global Calendan Kalender Project X 


(• Total work hours/day 


C Detailed work hours/day 


Standard Q Nonwork Q Except»n | | 


Work hours/day ^ 

OK 

I™ ±j 0 

Cancel 

® 

Help 


Work 

E 

Nonwork i 

► 


El Workweek... 

0 Time Periods 


jnherit holidays and exceptions from Global Calendar: 


~3 


Gambar 28 Tampilan Kalender yang telah diubah 
Lanjutkan hal yang sama untuk bulan yang lain.Jika telah selesai, tekan tombol OK 
tombol 


, dan 


0T 


Hadinata.co.id 


Page 16 of 44 




































































































Hadinata.co.id 


Page 17 of 44 


BAGIAN KEDUA 


1.4 


Definisi Activities dan Relationship 


1.4.1 Creating Activities 

Dalam primavera terdapat 6 pilihan tipe activity yaitu : 


1 . 

2 . 

3. 


5. 

6 . 


Start Milestone 
Finish Milestone 
Task Dependent 
successor 

Resources dependent 
schedule 
Level of Effort 
WBS Summary 


: progress payment 
: milestone penyelesaian pekerjaan 

: aktivitas yang dipengaruhi oleh penggunaan predecessor & 

: Aktivitas yang bergantung kepada penggunaan resources didalam 

: Aktivitas non discrete dalam timeframe waktu 
: Summary WBS dari aktivitas yang berada di dalamnya. 


Berikut adalah aktivitas yang harus dibuat 


Tabel 3 Activity List 


WBS 

Activity 1D 

Activity Name 

Original 

Duration 

BM 

Project BAMA 


70 

BM.l 

Project Milestone 


70 


B1260 

Project Start 

0 


B1270 

Project Finish 

0 

BM.A 

Desain 


25 

BM.A.l 

Desain Civil & Structure 

15 


A1000 

Desain layout 

5 


A1010 

Desain struktur atas & roof 

5 


A1020 

Desain pondasi & struktur bawah 

5 

BM.A.2 

Desain MEP 


20 


A1030 

Desain Plumbing&Sanitary 

5 


A1040 

Desain HVAC 

5 


A1050 

Desain Electrical 

5 

BM.A.3 

Desain Arsitektural 

10 


A1060 

Desain Arsitektural 

5 


A1070 

Desain Landscaping 

5 

BM.B 

Pengadaan 


25 

BM.B.l 

Permintaan Penawaran 

20 


A1200 

Req. Ready Mix 

5 


A1210 

Req. Atap Baja Ringan 

5 


A1220 

Req. AC Split 

5 


A1250 

Req. Material Plumbing &Sanitary 

5 


A1270 

Req. Material dan Komponen Electrical 

5 

BM.B.2 

Pembelian & Peng 

iriman 

20 


A1230 

Pembelian dan Pengiriman unit ACSplit 

5 


A1240 

Pembelian dan Pengiriman material plumbing & 
sanitary 

5 


A1260 

Pembelian dan Pengiriman material dan komponen 
elektrical 

5 


A1280 

Delivery Ready Mix 

0 


A1290 

Pembelian dan Pengiriman Atap Baja Ringan 

5 


WBS 

Activity ID 

Activity Name 

Original 

Duration 

BM 

Project BAMA 


70 

BM.C 

Konstruksi 


55 

BM.C.l 

Konstruksi Struktur 

45 


A1080 

Pekerjaan Pondasi 

10 


A1090 

Pekerjaan Struktur Bangunan 

15 


A1100 

Pekerjaan Dinding 

10 


A1110 

Pekerjaan Atap 

10 


A1120 

Konstruksi Struktur Selesai 

0 

BM.C.2 

Instalasi MEP 


42 


A1130 

Pemasangan Plumbing & Sanitary 

10 


A1140 

Instalasi Listrik 

7 


A1150 

Instalasi AC 

7 


A1160 

Pekerjaan Instalasi MEP Selesai 

0 

BM.C.3 

Pekerjaan Arsitektural 

20 


A1170 

Pekerjaan Finishing & Pengecatan 

10 


A1180 

Pekerjaan Landscaping 

10 


A1190 

Pekerjaan Arsitektural Selesai 

0 


Menambahkan activity dapat dilakukan dengan memilih tombol pada toolbar atau pilihan Menu > 
Edit > Add setelah memilih tombol tampilan activity 


Hadinata.co.id 


Page 18 of 44 



































































File Mjjjm View Project Enterprise Tools Admin Help 


Undo 

Ctrl+Z 

Cut 


GfeCopy 


Paste 


‘>B|rs 

Dejete 


( Dissolve 


Renumber Activity IDs 

As si g n 

► 

HtI Link Activities 


«1 Fiil Down 

Ctrl+E 

SefectAII 

Ctrl+ A 

Find 

Ctrl+F 

... _ Find Next 

F3 

i+-n, Replace 

Ctrl + R 

Spell Check 

F7 

User P referen c es,,. 


Gambar 29 Menu Edit > Add 



Gambar 30 Tampilan Dialog New Activity 
Activity ID dan Activity Name dapat langsung masukan atau disusulkan kemudian. 



Tips: 


Pilihan lain yang lebih “praktis” dan cepat adalah dengan menekan tombol Insert 

4 w 

I 

pada keyboard. 


Adapun penomoran Activity ID dapat dilakukan dengan Renumber Activity IDs 

Tf 

pada Menu > Edit > Renumber Activity IDs, atau pilih activity list, Shift+Klik Kiri > 


Klik Kanan, Renumber Activity IDs. 


1.4.2 Define activity codes 

Berikutnya kita akan memberikan atribut kode khusus untuk aktivitas - aktivitas yang telah kita 
masukan. Hal ini akan berguna untuk customization filtering, grouping dan layout jika schedule yang 
dimiliki kompleks dan memiliki aktivitas yang banyak. 


Hadinata.co.id 


Page 19 of 44 
























Tabel 4 Kode Aktivitas 


Code Disiplin 

Code Value 

Description 

CIV 

SIPIL 

MEP 

MEP 

ARS 

ARSITEKTURAL 


Code Fase 

Code Value 

Description 

DES 

DESAIN 

PRO 

PROCUREMENT 

CON 

CONSTRUCTION 


Cara membuat atribut activity codes 
Pilih Menu > Enterprise > Activity Codes 

File Edit View Project lools Admin Help 

I ~1 Projects 

Enterprise Project Structure... 

Ibfll Tracking 
^ Project Portfolios... 

^ Resources... 

^ Roles... 

PB. OBS... 


Resource Codes... 
Project Codes... 



Calendars... 

QS Resource Shrfts... 


Activity Step Templates... 
Cost Accounts... 

Funding Sources... 

[jj Resource Curves... 
External Applications... 


Gambar 31 Menu Enterprise > Activity Codes 



Gambar 32 Dialog Activity Codes 


Pilih tombol Modify 


Modify... 


Hadinata.co.id 


Pag e 20 of 44 















































Q :tivity Codes 


> 

n 

Pf* Global C EPS C Project 

< 

ielect Activity Code , 


Q Activity Code Definitions - Global 


X 



v Display: Activity Codes 


^ Close 



Activity Code 

Secure Code 


r 

c 

- 

Phase 

n 

Add 

= 


Department 

r 


J 


S^> Responsibility 

c 

X Delete 

r s 


^ Item 

n 

^ Shift up 

i 


5^ Type of work 

n 

r 


Release 

r 

▼ Shift down 

- F 


^ PIND6-Project 

n 




PIND6-PrepMEPCC 

n 

<X> Help 

'l 


PIND6-SubEPCC 

n 

. 

. 


Capitalization 

M 

V 



Activity Code Name 

Max Length 


; 


jcapitaiization 

| i 


J 

< 


> 



Gambar 33 Dialog Activity Code Definitions - Global 


Tambahkan dengan tombol 


* 


Add 


dan berikan nama BAMA-DISIPLIN dan tambah satu lagi 


dengan nama BAMA-FASE, kemudian 

Pada dialog Activity Codes BAMA-DISIPLIN, tambahkan kode dengan tombol 
kode atribut disiplin untuk Activity code dan Description-nya sesuai 


* 


Add 


, ketik 


Hadinata.co.id 


Page 21 of 44 






























Tabel 4 Kode Aktivitas. 

Hal yang sama lakukan untuk Activity Codes BAMA-FASE. Jika telah selesai 



Gambar 34 Atribut Activity Codes Disiplin dan Fase 
Jika telah selesai, tekan tombol Close. 

Kita telah berhasi membuat atribut Activity Codes. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana 
meng-assign- activity code tersebut. 



Tips: 

Buatlah Code Value dengan jumlah karakter yang seragam dan sederhana. 

Buatlah Code Value dengan karakter yang menggambarkan deskripsinya dan mudah diingat. 
Hal ini akan membantu pada saat filtering, shorting & layout! 


1.4.3 Assign activity Codes 

Untuk meng-assign activity codes, pilih aktivitas yang akan diberikan attibut, kemudian pada jendela 
_ H Assign 

details di bawah, pada Tab Codes, pilih sehingga muncul dialog seperti berikut 



Gambar 35 Dialog Assign Activity Codes 
Assign masing masing Activity Codes Sesuai Kebutuhan sesuai table berikut. 

Tabel 5 Tabel Atribut Activity Code 


Hadinata.co.id 


Pag e 22 of 44 
























































Activity ID 

Activity Name 

BAMA-FASE 

BAMA- 

DISIPLIN 

Project BAMA 




Project Milestone 




B1000 

Project Start 



B1010 

Project Finish 



Desain 




Desain Civil & Structure 



A1000 

Desain layout 

DES 

CIV 

A1010 

Desain struktur atas & roof 

DES 

CIV 

A1020 

Desain pondasi & struktur bawah 

DES 

CIV 

Desain MEP 




A1030 

Desain Plumbing &Sanitary 

DES 

MEP 

A1040 

Desain HVAC 

DES 

MEP 

A1050 

Desain Electrical 

DES 

MEP 

Desain Arsitektural 



A1060 

Desain Arsitektural 

DES 

ARS 

A1070 

Desain Landscaping 

DES 

ARS 

Pengadaan 




Permintaan Penawaran 



A1200 

Req. Ready Mix 

PRO 

CIV 

A1210 

Req. Atap Baja Ringan 

PRO 

CIV 

A1220 

Req. AC Split 

PRO 

MEP 

A1250 

Req. Material Plumbing & Sanitary 

PRO 

MEP 

A1270 

Req. Material dan Komponen Electr 

PRO 

MEP 

Pembelian & Peng 

’iriman 



A1230 

Pembelian dan Pengiriman unit AC 

PRO 

MEP 

A1240 

Pembelian dan Pengiriman materia 

PRO 

MEP 

A1260 

Pembelian dan Pengiriman materia 

PRO 

MEP 

A1280 

Delivery Ready Mix 

PRO 

CIV 

A1290 

Pembelian dan Pengiriman Atap Ba 

PRO 

CIV 


Activity ID 

Activity Name 

BAMA-FASE 

BAMA- 

DISIPLIN 





Konstruksi 




Konstruksi Struktur 



A1080 

Pekerjaan Pondasi 

CO N 

CIV 

A1090 

Pekerjaan Struktur Bangunan 

CO N 

CIV 

A1100 

Pekerjaan Dinding & Lantai 

CO N 

CIV 

A1110 

Pekerjaan Atap 

CO N 

CIV 

A1120 

Konstruksi Struktur Selesai 

CO N 

CIV 

Instalasi MEP 




A1130 

Pemasangan Plumbing & Sanitary 

CO N 

MEP 

A1140 

Instalasi Listrik 

CO N 

MEP 

A1150 

Instalasi AC 

CO N 

MEP 

A1160 

Pekerjaan Instalasi MEP Selesai 

CO N 

MEP 

Pekerjaan Arsitektural 



A1170 

Pekerjaan Finishing & Pengecatan 

CO N 

ARS 

A1180 

Pekerjaan Landscaping 

CO N 

ARS 

A1190 

Pekerjaan Arsitektural Selesai 

CO N 

ARS 






Kita telah selesai meng-assign attribute activity code ke masing-masing aktivitas. 



Tips: 


Guna mempercepat assign activity code, lakukan blok (shift+klik kiri) aktivitas yang memiliki kode 

W 

T 

aktivitas yang sama. 

i 



Berikutnya kita akan mendefinisikan relationship. 

1.4.4 Define Relationship 

Terdapat 4 (empat) tipe relationship, yaitu FS, SS, FF, dan SF. Berikut adalah ilustrasi dari ke empat 
tipe relationship diatas: 


Tipe Relationship 

Ilustrasi 

Finish to Start (FS) - 

Hard logic 


l~n TaskA 
t! - 1 T ask B 


Start to Start (SS) 


1 - 1 TaskA 

1 T ask B 


Finish to Finish (FF) 


1 - [TaskA 

1 S ask B 


Start to Finish (SF) 


|-1 TaskA 

i r*T ask B 



Gambar 36 Tipe Relationship 



Tips: 


Ingat kembali istilah predecessor dan successor. 

4 W 

Hindari penggunaan SF. 

1 

Setidaknya aktivitas memiliki satu buah relationship FS (Hard logic) di predecessor dan successor-nya 

£ 

untuk mempertahankan logika schedule-nya pada saat di tracking. 


Hadinata.co.id 


Pag e 23 of 44 







































































































1.4.5 Lag and Float 


Pada penyusunan schedule, dikenal dengan adanya istilah Lag dan Float. Secara sederhana, lag 
dapat diartikan adalah Waktu ieda yang diberikan secara sengaja antara satu aktivitas terhadap 
aktivitas berikutnya. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 37 Ilustrasi Lag. 


Aus 12 


Sun | Hon |Tue Weri | Tfir | 

Fri | Sal 

Sun 

i i AcliwtM 




Hi AchsivG 


Gambar 37 Ilustrasi Lag 

Adapun float secara sederhana dapat dipahami sebagai jumlah durasi yang memungkinkan sebuah 
aktivitas BERGESER dan TIDAK MEMPENGARUHI JADWAL terhadap aktivitas berikutnya (yang 
terhubung dengan relationj.Hal ini ditunjukkan pada Hal ini ditunjukkan pada Gambar 38 Ilustrasi Float. 



Gambar 38 Ilustrasi Float 



Tips: 


Float di MS Project disebut dengan slack. 

* lw 

Di dalam Primavera P6®, perhitungan critical path selain menggunakan metode the longest path, 

• 

dapat ditentukan berdasarkan jumlah float. 

S. 

Gunakanlah Lag sesedikit mungkin. Jadikan aktivitas khusus jika membutuhkan lag dengan durasi 
yang >= 5 hari. 


Berikutnya, assign -lah relation dan lag untuk masing-masing aktivitas yang ada di schedule sesuai 
table berikut 


Tabel 6 Activity List dan Relations-nya 


Activity ID 

Activity Name 

Predecessor 

Relations 

Lag 

Project BAMA 





Project Milestone 





B1000 

Project Start 




B1010 

Project Finish 

A1120 

FS 




A1160 

FS 




A1190 

FS 


Desain 





Desain Civil & Structure 




A1000 

Desain layout 

B1000 

FS 


A1010 

Desain struktur atas & roof 

A1000 

FS 


A1020 

Desain pondasi & struktur bawah 

A1010 

FS 


Desain MEP 





A1030 

Desain Plumbing&Sanitary 

A1000 

FS 


A1040 

Desain HVAC 

A1000 

FS 




A1030 

SS 

5 

A1050 

Desain Electrical 

A1000 

FS 




A1040 

FS 

5 

Desain Arsitektural 




A1060 

Desain Arsitektural 

A1000 

FS 




A1020 

SS 

5 

A1070 

Desain Landscaping 

A1000 

FS 




A1060 

SS 

5 

Pengadaan 





Permintaan Penawaran 




A1200 

Req. Ready Mix 

A1020 

FS 


A1210 

Req. Atap Baja Ringan 

A1010 

FS 


A1220 

Req. AC Split 

A1040 

FS 


A1250 

Req. Material Plumbing&Sanitary 

A1030 

FS 


A1270 

Req. Material dan Komponen Electr 

A1050 

FS 


Pembelian & Peng 

iriman 




A1230 

Pembelian dan Pengiriman unit AC 

A1220 

FS 


A1240 

Pembelian dan Pengiriman materia 

A1250 

FS 


A1260 

Pembelian dan Pengiriman materia 

A1270 

FS 


A1280 

Delivery Ready Mix 

A1200 

FS 


A1290 

Pembelian dan Pengiriman Atap Ba. 

A1210 

FS 



Activity ID 

Activity Name 

Predecessor 

Relations 

Lag 






Konstruksi 





Konstruksi Struktur 




A1080 

Pekerjaan Pondasi 

A1020 

FS 




A1280 

FS 


A1090 

Pekerjaan Struktur Bangunan 

A1080 

FS 


A1100 

Pekerjaan Dinding & Lantai 

A1090 

FS 




A1130 

SF 


A1110 

Pekerjaan Atap 

A1100 

FS 




A1290 

FS 


A1120 

Konstruksi Struktur Selesai 

A1080 

FS 




A1090 

FS 




A1100 

FS 




A1110 

FS 


Instalasi MEP 





A1130 

Pemasangan Plumbing&Sanitary 

A1080 

FS 




A1240 

FS 


A1140 

Instalasi Listrik 

A1110 

FS 




A1260 

FS 


A1150 

Instalasi AC 

A1110 

FS 




A1140 

FF 




A1230 

FS 


A1160 

Pekerjaan Instalasi MEP Selesai 

A1130 

FS 




A1140 

FS 




A1150 

FS 


Pekerjaan Arsitektural 




A1170 

Pekerjaan Finishing & Pengecatan 

A1160 

FS 




A1100 

FS 


A1180 

Pekerjaan Landscaping 

A1070 

FS 




A1110 

FS 


A1190 

Pekerjaan Arsitektural Selesai 

A1170 

FS 



Hadinata.co.id 


Pag e 24 of 44 




































































































1.5 


Scheduling 


1.5.1 Basic Scheduling 

Setelah meng-assign relations dan lag, untuk membuat aktivitas bergeser sesuai dengan relations yang 

telah dibuat, schedule perlu di scheduling-kan. Ini dapat dilakukan dengan menekan tombol pada 
tool bar, atau tombol F9 pada papan ketik. Sehingga akan muncul dialog seperti pada Gambar 40 
Dialog Schedule. 

File Edit View Eroject Enterprise 


^ Apply Actuals... 

m ■tecalculate Assignment Costs... 
Summarize 
Job Services... 

Store Period Performance... 

E Disable Auto-Reorganization Shrft+F12 
^ Global Change... 

^ Monitor Thresholds... 

^ Issue Navigator... 

- = Visualizer 
Q Resorts 
Q Report Wizard... 

Publish 

Set Language... 

^ Top Down Estimation... 

Claim Digger 


Gambar 39 Menu Tools > Schedule 




Gambar 40 Dialog Schedule 


1.5.2 Assign Constraint 

Constraint secara bahasa sederhana dapat dipahami sebagai batasan dari sebuah aktivitas atau 
schedule. 

Terdapat 7 (tujuh) tipe constraint di Primavera P6® yaitu: 

1. As late as possible 

2. Finish On 

3. Finish On or After 

4. Finish On or Before 

5. Mandatory Finish 

6. Mandatory Start 

7. Start On 


Fladinata.co.id 


Pag e 25 of 44 































T 



■ 

i ^ 


Tab Detail - Status - Constraint 


Gambar 41 Tab Detail Constraint 


••f* 

• E£J 

Tips: 

Minimalkan penggunaan constraint. 

Constraint Membantu pada saat pembuatan schedule. 

• 

Pada saat schedule akan digunakan, sebaiknya semua constraint dilepas sehingga analisa schedule 

s. 

dapat terhindar dari kesalahan. 


1.5.3 Establish Project Baseline 

Project baseline adalah project dasar atau acuan. Project baseline biasanya diset pada saat awal 
project. Ada dua cara membuat project baseline, pertama adalah dengan membuat copy project yang 
aktif atau sedang dibuka, yang kedua adalah dengan men-set project yang telah ada. 

A. Membuat project baseline dari project yang sedang aktif. 

Kita akan membuat project baseline dari schedule yang telah kita buat sebelumya. 

Adapun langkah-langkah yang diperlukan adalah sebagai berikut: 

Buka project yang akan diset > Menu > Project > Maintain Baselines sehingga muncul dialog 
seperti yang ditunjukkan pada Gambar 43 Dialog Maintain Baseline. 



Hadinata.co.id 


Pag e 26 of 44 







































Gambar 43 Dialog Maintain Baseline 

Klik tombol Add A " , pilih pilihan Save a copy of the current project as a new baseline. 
Kemudian OK. Seperti yang ditunjukkan pada gambar Gambar 44 Dialog Add New Baseline. 



Gambar 44 Dialog Add New Baseline 

Setelah berhasil baseline ditambahkan, dialog akan terlihat seperti pada Gambar 45 Dialog Maintain 

CIdss 

Baseline yang sudah ditambahkan, kemudian klik tombol 



Gambar 45 Dialog Maintain Baseline yang sudah ditambahkan 
Langkah berikutnya adalah men-assign baseline. 

Pilih Menu > Project > Assign Baselines, sehingga muncul dialog seperti pada Gambar 47 Assign 
Baselines 



Gambar 46 Menu Project > Assign Baselines 


Hadinata.co.id 


Pag e 27 of 44 



































































Gambar 47 Assign Baselines 


Pada bagian dropdown list Project Baseline, dan User Baselines Primary, pilih Project yang telah 
kita set sebagai baseline yaitu Project BAMA - BI , seperti terlihat pada Gambar 48 Dialog Assign 
Baselines yang telah dipilih, kemudian OK. 



Gambar 48 Dialog Assign Baselines yang telah dipilih 

Untuk melihat baseline yang telah berhasil kita assign pada Gantt Chart, klik kanan pada area Gantt 
Chart, pilih Bars seperti terlihat pada Gambar 50 Tampilan Klik kanan pada Gantt Chart. 

File Edit Project Enterprise Tools Admin Help 



Gambar 49 Menu View > Bars 


Hadinata.co.id 


Pag e 28 of 44 

































Jj Project Milestone 



Desain Civil & Structure 
MAlOO^^^esain layout 

Al 010 Desain struktur atas & roof 

Al 020 Desain pondasi & struktur bawah 

+ IJj Desain MEP 
+ ijj Desain Arsitektural 

Pengadaan 
Ibi^j Konstruksi 


r 31-Mar-18, Project Milestone 


r OR-Ffth-18, Desain 


I p3l_ Activ'rty Details 
W Bars... 

= Bar Chart Options... 
H Timescale... 
Attachments 


ain Civil & Structure 
as & roof 

i & struktur bawah 
5, Desain MEP 
1, Desain Arsitektural 
Teb-18, Pengadaan 

f 31-Mar-18, Konstruksi 


Gambar 50 Tampilan Klik kanan pada Gantt Chart 
Akan terlihat dialog seperti pada Gambar 51 Dialog Bars dan Check Box untuk Primary Baseline 


Display 

Name 

Timescale 

User Start Date 

User Finish Date | 

Filter 

Preview 

W 

Remaining Level r 

User Dates 

— 


Level of Effort 


w 

Actual Level of E 

Actual Bar 



Level of Effort 


u 

Primary Baseline 

Primary Baseline E 



Normal 


m 

Actual Work 

Actual Bar 



Normal 

^■ 

w 

Remaining Work 

Remain Bar 



Normal and Non-crr 

1 1 

w 

Critical Remaining 

Remain Bar 



Normal and Critical 

^■ 

n 

Start Constraint 

Remain Bar 



Has Start Constrain 

Ci 

n 

Finish Constraint 

Remain Bar 



Has Finish Constrai 

Ci 


A «j/ OK 
0 Cancel 


a 

* 


Apply 

Add 


Shape 

Color 


I 3F 


=31 3 


M Delete 

1^1 Copy From... 
■a. Shift up 

▼ Shift down 

S Options... 
|> Default 


® 


Gambar 51 Dialog Bars dan Check Box untuk Primary Baseline 


Pilih Check Box Primary Baseline, sehingga terpilih. Pilih 


S Apply 


kemudian 


✓ 


Maka Gantt Chart akan terlihat seperti pada Gambar 52 Gantt Chart Project yang telah memiliki 
Baseline. 


3 Primavera P6 Professional R8.3.5 : BM (Project BAMA) 

File Edit View Project Enterprise lools Admin Help 







Hadinata.co.id 


Pag e 29 of 44 













































































































Tips: 

Project baseline pada Primavera P6® berbeda dengan MSProject, dimana di Primavera, Baseline 
tetap merupakan File Project Schedule Terpisah yang perlu di assign. 

Simpan atau buat copy file .xer baseline untuk menghindari terhapus. 

Pada saat mengirimkan soft copy schedule kepada pihak lain, anda harus memberikan pula file 
baseline nya). 


1.5.4 Update Schedule 


Langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah Update Schedule. Ada beberapa data yang 
diperlukan pada saat akan melakukan update schedule, yaitu : Tanggal Actual Start, % Complete, 
Actual Finish. Dialog untuk melakukan update schedule ada pada Tab Detail Bawah > Status. 


Desain 

1 Desain Civii & Structure 



Desain struktur atas & roof 

5 5 

Desain pondasi & struktur bawah 

5 5 


° 


General Status Resources 


| Codes | R 


Relationships Notebook Steps Feedback WPs & Docs Risks Expenses 


|Desain layout 


s | Summary] 


05-Feb-18,1 
■■■■■■f' 24-Jan-l 8, Desain Civ 
L. Desain Layput 

lj)esafi struktur atas & roof 
| Ijtesain pondasi & strul 
r 05-Feb-18,1 



Duration 

Status 

Original 

[1 


l~ Started 

|08-Jan-18 

,| Duration % 

1- 

0% 

Actual 

1 

0 

r Finished 

|l2-Jan-18 

| Suspend 

1“ 

J 

Remaining 

1 

5 

Exp Finish 

1 

| Resume 

1“ 

J 

At Complete 

|- 

5 









Constraints 

Total Float 

f. 

-1 

Prima ry 

|< None > 

▼J Secondary 

|< None > 

- 3 

Free Float 

1 

0 

Date 

r~ 

_| Date 

r~ 

—Q 


Gambar 53 Dialog Tab Detail Status Update 

Jika memerlukan mengubah parameter % Complete dari durasi menjadi Physical, dapat dilakukan 
pada tab General dan % Complete Type. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 54 Tab Detail 
General - % Complete Type. 


S Primavera P6 Professional R8.3.5: BM (Project BAMA) 

File Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


© m m t 


it B E £ j = Jflj^a T’ m-#, 


UU 'P <S> ® , 


Projects Act'rvities 

| Layout: BAMA Overall 
Activity D | Activity Ni 


i Project Milestone 

S BI 000 Project Start 

S B1010 Project Finish 

j Desain 

g Desain Civii & Structure 


| Filter: Ali Activities 

\ Original Duration I Remaining I 
Duration 


S Al 010 

Desain struktur atas & roof 

_5j_5j 

a Al 020 

Desain pondasi & struktur bawah 

5 ~5| 


December 2017 | January 2018 | February 2018 | March 2018 

| 03 | 10 | 17 | 24 | 31 j 


April 2018 

°- i J.° 8 J: 5 J 22 J. 


Project Start, 08-Jan-18* 


05-Feb-18, Desain 

f 24Jan-18, Desain Civii & Structure 
D esajn layout 

ijiesap struktur atas & roof 

desain pondasi & struktur bawah 
. 1 1 05-Feb-18. Desain MEP 


‘TA 

m 


T 31-Mar-18, Project M 
► Project Finish, 


General | Status | Resources | Codes | Relationships | Notebook | Steps | Feedback | WPs & Docs | Risks | Expenses | Summary | 


Activity |A1000 


jDesain layout 


Project |BM 


|Task Dependent 


Duration Type 

j^] | Fixed Duration & Units 


% Complete Type 
|Duration 


|^l BM.A.1 Desain Civii & Structure 


Responsible Manager 
~j [Enterprise 


▼ | (^] Kalender Project 

Resounze 


io: Al Projects Access Mode: Shared Data Date: 08-Jan-18 Baseline: Project BAMA - BI User: admin DB: PI.'DB (Professional) 


Gambar 54 Tab Detail General - % Complete Type 


Hadinata.co.id 


Pag e 30 of 44 




































































































Tips: 


Untuk aktivitas yang berada di Critical Path, sebaiknya % Complete = % Duration 

* T 

Untuk mengubah % Complete type secara mudah, dapat dimunculkan kolom %Complete Type dan di 

i 

fiil down. 

2 



1.5.5 Apply Actual 

Pada saat kita melakukan update schedule, ada dua hal yang perlu kita ingat yaitu perbedaan antara 

Data Date dan Status Date. 

Data date yaitu tanggal kapan data tersebut dimasukkan. 

Status Date adalah kapan data tersebut terakhir di tracking. 



Tips: 


Data date dapat sama dan dapat berbeda dengan status date! 

w w. 

Usahakan secara berkala melakukan status update dan di tracking pada rentang waktu yang sama 

L 

setiap periode-nya. Misalnya setiap hari jumat per dua minggu. 

2 

Adapun data date dapat dimasukan kapan saja. 


Pada saat kita telah selesai memasukan data seperti actual start, % complete dan actual finish, 
lakukan update progress dengan langkah sebagai berikut 

Pilih Menu > Tools > Update Progress sehingga muncul dialog seperti pada Gambar 56 Dialog 
Update Progress. Kemudian masukan New Data Date-nya. Kemudian Apply. 


File Edit View Project Enterprise | 


I Admin Help 


Schedule... 

Level Resources... 

Apply Actuals... 

Recalculate AsSgnment Costs... 

Summarize 

Job Services... 

Store Period Performance... 


Disable Auto-Reorganization Shrft+F12 
Global Change... 


m 


Monitor Thresholds... 
issue Navigator... 


Visualizer 

Regorts 

Report Wizard... 


Set Language... 


Ql 


Top Down Estimation... 
Claim Digger 


Gambar 55 Menu Tools > Update Progress 



Gambar 56 Dialog Update Progress 


Hadinata.co.id 


Page 31 of 44 
































Langkah berikutnya adalah Pilih Menu > Tools > Apply Actual sehinggal muncul dialog seperti pada 
Gambar 58 Dialog Apply Actual. Setelah selesai pilih tombol Apply. 


File Edit View Project Enterprise Admin Help 

Schedule... F9 

Level Resources... Shift+F9 



Gambar 57 Menu > Tools > Apply Actuals 



S Apply Actuals 


a 


Apply 


0 


Cancel 




Gambar 58 Dialog Apply Actual 


Hadinata.co.id 


Pag e 32 of 44 


































BAGIAN KETIGA 


1.5.6 Critical Path & Float 

Critical path dan float secara otomatis terbentuk pada saat kita melakukan assignment relationship. Di 
Primavera P6®, terdapat pilihan definisi critical path yaitu berdasarkan the longest path dan 
berdasarkan total float (yang dapat kita set nilainya). 

Cara mengetahui critical path adalah : 

1. Dari tampak visual bar yang terdapat pada Gantt Chart, secara default adalah bar berwarna 

MERAH. 

Y' 

2. Pilih toolbar filter , sehingga muncul dialog seperti pada Gambar 60 Dialog Filters, 
kemudian, check pada pilihan Critical kemudian Apply dan OK. 


File Edit Project Enterprise lools Admin Help 



Gambar 59 Menu View > Filter By 



Gambar 60 Dialog Filters 


Hadinata.co.id 


Pag e 34 of 44 


































Untuk mengetahui atau mengubah pengaturan perhitungan Critical Path, dapat dilakukan dengan 
cara sebagai berikut 

Pilih toolbars Project atau Tab Project, kemudian pada Tab Detail, pilih Settings seperti yang 
ditunjukkan pada Gambar 62 Dialog Tab Detail Settings. 



Q Primavera P6 Professional R8.3.5 : BM (Project BAMA) 

File Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


u \mm 




B Bi p ( 



Gambar 62 Dialog Tab Detail Settings 



Tips: 

Lebih disarankan memakai setting Critical Path berdasarkan Total Float dibandingkan the longest 
path. 

Secara default, Primavera menggunakan settingan Total Float untuk menentukan Critical Path. 


1.5.7 Progress Line 

Primavera dilengkapi dengan sebuah fitur yang dapat secara mudah secara visual dan cepat 
mengevaluasi mana saja aktivitas yang ahead atau delay dari rencana. Fitur tersebut dinamakan 
Progress Line. Hal ini sering pula disebut dengan zig-zag schedule. Contoh fitur Progress line dapat 
dilihat pada Gambar 64 Progress Line - Zig Zag Schedule. 


Hadinata.co.id 


Pag e 35 of 44 



















































* ts m © |fl # B ‘|0KD 


File Edit Project Enterprise Tools Admin H elp 



Gambar 63 Menu View > Progress Line 


Q Primavera P6 Professional R8.3.5 : BM (Project BAMA) 

File Edit View Project Enterprise Tools Admin Hel[ 


; © %„; iM a i° *i»i 


i QSa E ^ , i = UU- S T’ 


s • dd p< 



1.6 


Tools 


1.6.1 Export dan Save .XER 
Menu File > Export 


Hadinata.co.id 


Pag e 36 of 44 




































































03 Edit View Project Enterprise Tools Admin Help 


L^jj New... Ctrl+N 

Open... Ctrl+O 

[^CIoseAII Ctrl+ W 


_i Page Setup... 

I^jjj Print Setup... 

^ Print Preyiew 

Print... Ctrl+P 



| Select Project Portfolio... 


jrj Commit Changes F10 

2? Refresh Data F5 


Gambar 65 Menu File > Export 



Gambar 66 Dialog Export file Primavera 

Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah memilih tipe file yang akan di Export, pilih Project, 
kemudian tekan Next l> , dan pilihan Project yang akan di Export. 



Gambar 67 Dialog Tipe Export File Primavera 



Gambar 68 Dialog Pilihan Project yang akan di Export 


Pilih tombol ' J untuk memberikan nama file dan memilih lokasi penyimpanan file .xer. 

Sebagai bahan latihan, simpan file schedule tersebut dalam file name Project BAMA, Save 
kemudian tekan tombol Finish seperti pada Gambar 69 Dialog Export File Name kemudian Close. 


Hadinata.co.id 


Page 37 of 44 





































Gambar 69 Dialog Export File Name 


1.6.2 Import .XER 

Proses import .xer Primavera adalah hal kebalikan dari proses Export, 

Sebagai bahan latihan, kita akan Import kembali file schedule .XER yang telah kita export pada 
langkah sebelumnya. 




Tips: 


Disarankan menutup terlebih dahulu Project yang aktif atau terbuka sebelum meng-import file project 

w iw 

1 1* 

yang baru. 

i 



Adapun langkahnya adalah sebagai berikut 

Menu File > Import > (Pilih tipe file yang akan di Import) - [Primavera PM - XER] > Next > (Pilih 
Type Import) - [Project] > Next > [Pilih file name yang akan di import] > Next 

Kemudian akan muncul dialog seperti pada Gambar 71 Dialog Import Project Option - Select EPS 


Hadinata.co.id 


Pag e 38 of 44 























Import 


Import Project Options 

The project(s) listed in the grid below are found in your import file. If the same project(s) already 
exists (based on Project D) in the database, the Match checkbox will be selected. Select the 
import action and destination 


| Project D | Match | Import Action 

Import To 

| & BM nj Create New Project 

1 J 


Cancel <| Prev Next E3 



Gambar 71 Dialog Import Project Option - Select EPS 
Pilih EPS BAMA > Next > Finish > Close, seperti pada Gambar 72 Dialog Import Result 

Import X 

Import Result 


_ jrhe import was successful. 


Close 


Gambar 72 Dialog Import Result 


1.6.3 Import .mpp 

Untuk mengimport schedule dengan format Microsoft Project (.mpp) secara langsung ke dalam 
Primavera P6®, memerlukan bantuan bridging MSProject 2003. Jika ini mengimport secara langsung, 
versi file MS Project yang digunakan dapat memakai tipe ,XML. 

1.6.4 lmport.xls 

Pada primavera, memungkinkan pula mengimport file dalam bentuk spreadsheet MS Excel dengan 
format .xls. Hal ini dapat digunakan untuk banyak hal, dari mulai memasukan aktivitas, code, budget, 
resources dan lain-lain. 


Hadinata.co.id 


Pag e 39 of 44 



































1.7 


Tools 


1.7.1 Customizing Layout 

Beberapa hal yang kiranya perlu untuk diketahui dalam meng-customisasi layout adalah : 

1. Customizing Timescale 
Pilih Menu > View > Timescale 

File Edit Project Enterprise Tools Admin Help 



Gambar 73 Menu View > Timescale 
Seperti tampilan pada Gambar 74 Dialog Timescale. 



Gambar 74 Dialog Timescale 


Hadinata.co.id 


Pag e 40 of 44 































2. Page Setup 
Pilih Menu > File > Page Setup 




1.7.2 Saving Layout 

Menu > View > Layout > Save Layout As 

Pada dialog yang muncul seperti pada Gambar 76 Dialog Save Layout As, Berikut bagian layout 
name : Discipline Wise 


Available to : All Users 


Kemudian Save 


0 Save 



Hadinata.co.id 


Page 41 of 44 


























































Gambar 76 Dialog Save Layout As 


1.7.3 Printing Layout 

Untuk melakukan setting printing layout, dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut 
Menu > File > Page Setup 



Untuk melihat hasilnya sebelum dicetak, dapat dilakukan dengan langkah Menu > File > Print 
Preview. 



Contoh hasil yang disetting sebelum di cetak seperti pada Gambar 79 Print Layout. 


Hadinata.co.id 


Page 42 of 44 

























Gambar 79 Print Layout 


1.7.4 Grouping and Shorting 

Langkah untuk melakukan Grouping and Shorting adalah Menu > View > Group and short by , atau 


dengan toolbar 


I Project Enterprise Tools Admin Help 




Show on Top 
Show on Bottom 
Bottom Layout Options 


" Bars 
I Columns 
fi» Time Scale 


Y E' lter By 

m 


Erogress Spotlight 
Progress Line 
O Attachments 
Line Numbers 
Table Font and Row 


c Activity Network 
li, Arrange Children 
* Align Children 
J Chart Box Template 
Chart Font and Colors 
Launch 


IpHintHelp Alt+FI 
^ Status Bar 


Zoom 


Expand All 
_ Collapse All 
i» Collapse To... 
Toolbars 


Gambar 80 Menu View > Group and Short by 


Hadinata.co.id 


Pag e 43 of 44 






















































































Gambar 81 Dialog Group and Short 


1.8 Tips Scheduling 

Berikut adalah sebagian tips yang harus diingat pada saat membuat atau mereview schedule: 

1. Schedule harus terdokumentasi dan disetujui. 

2. Sebuah schedule harus memuat secara lengkap keseluruhan lingkup kerja (scope of work) 

3. Kecuali milestone start dan finish, semua a ktivitas setidaknya harus memiliki 1 (satu) buah 
predecessor dan 1 (satu) buah successor. - Tidak open-end relationship 

4. Semua aktivitas setidaknya memiliki satu buah predecessor dengan relationship FS 

5. Aktivitas sebaiknya memiliki nama yang unik 

6. Aktivitas sebaiknya tidak “dangling” 

7. Sebagian besar relationshop sebaiknya FS 

8. Relationship SF sebaiknya dihindari 

9. Hindari lag dengan durasi yang banyak, jadikan aktivitas saja. 

10. Minimalkan penggunaan Lag dan Leads 

11. Aktivitas tidak boleh memiliki negative floats 

12. Aktivitas tidak boleh memiliki floats yang besar > 30 hari 

13. Aktivitas tidak boleh dijadikan splits 

14. Hindari constraint semaksimal mungkin. 

15. Tanggal constraint sebaiknya dijadikan milestone saja. 

16. Secara regular, back up schedule. 

17. GIGO (Garbage In = Garbage Out) 

18. Untuk aktivitas yang harus tepat, semua team harus commit! 

19. It is Scheduling, not reporting! 


Hadinata.co.id 


Pag e 44 of 44 



















